HADITS SHAHIH 
SEPUTAR HAJI DAN UMRAH 


dikumpulkan oleh 


Abu Asma Andre 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


HADITS SHAHIH 
SEPUTAR HAJI DAN UMRAH 


- “AA pad 3 2 DP Fa - ea PEN dau ad IE a09 Pap: 8 H 3 
L MA ES II AA AS Dop AA OM pb SAI AI K3 
Tunaikanlah ( sering seringlah ) haji dan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan 


kefagiran dan dosa sebagaimana api pandai besi yang menghilangkan kotoran dan karat 
pada besi. (HR Imam Ath Thabraani dalam Al Awsath dari Jabir bin Abdillah & ): 


2 - 3 0. - 4 PN -0 RA Ne ari “4 A AT Up Tar 30 PG ag 
2. Dp ya Lagis Us JAS 0 As) Ke Ul SI Ud Oya 379 pd Aom 
Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga, umrah ke umrah menghapuskan dosa 
diantara keduanya. ( HR Imam Ad Darimiy dari Abu Hurairah «: ) 2 


Yaa - at ap - Sa -, 2 P 
3. (el CN Jay MAS Ol AL) NY ON Balas LS NYI 
Olisay pang CA, SS elaly lal 


Bangunan Islam tegak diatas lima : syahadat bahwasanya tidak ada Illah selain Allah dan 
Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan 
berpuasa Ramadhan. ( Muttafagun “Alaihi dari Ibnu Umar & ) 


ads 


- o 3 
- eA , 23 e - P Bo - 
4, AA SN LS 2x) Send Sg (Ep bb Ca Naa am ya 
Siapa yang berhaji ke rumah ini ( Baitullah ), tidak mengucapkan kalimat buruk dan 


melakukan kefasikan maka seakan akan dia adalah orang yang baru dilahirkan oleh 
ibunya. ( HR Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah - ) 


or 0 Pa Ne Kena aa Oh OPO P. NA 3 0 
Siapa yang haji tidak mengucapkan kalimat buruk dan melakukan kefasikan maka akan 
diampuni dosa dosanya yang telah lalu. ( HR Imam At Tirmidzi dari Abu Hurairah «: )3 


1 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no 1185. 
2 Dishahihkan oleh Husein Salim dalam Tahgig Sunan Ad Darimi 
3 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi no 811 


maktabah abu asma andre 2 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


a 
f kual 


- N 3 PJ P3 TS 
3 - 3 bgi ga a33 - & 
JP LP JB SSL FIB AN Jae Sole JB SL 3 
Nabi & ditanya : “Amal apa yang paling utama ? “ Beliau menjawab : “ Iman kepada Allah 


dan RasulNya.” Kemudian ? “Jihad dijalan Allah.” Kemudian ? “ Haji mabrur.” (HR Imam 
Al Bukhari dari Abu Hurairah -) 


7, - as 


Jihad kalian ( perempuan ) adalah haji. ( Muttafagun “Alaihi dari “Aisyah & ) 


8. Pata Se AB 21 AAA Ja og JaL Sr ALA 


Sesungguhnya Allah membanggakan orang orang yang sedang di “Arafah kepada 
penduduk langit dengan berkata : “ Lihatlah mereka, lihatlah kepada hambaKu, mereka 
datang dengan keadaan berdebu dan kotor. “ ( HR Imam Al Hakim dari Abu Hurairah & ) 4 


“0 
0-0 0-0 


0. BA ba OB Se bad MG ole SN bau 


Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka 
melainkan hari arafah. ( HR Imam Muslim dari “Aisyah & ) 


Teo d0. . do, Tb BA Io A 5, Pa ee DEA Oh AKB Sapi KE A 

10. “8 & S: 3 geead! ola Ino S: INUL ol3 “ALI S. 2 32 yo 2 ya! 
San an Te Anne Ia be Bin ME UNA 1 aan 
PAR BKO Jeng BUko IN 23 Aram pi 


Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, hari yang menyaksikan adalah hari Jum'at, hari 
yang disaksikan adalah hari arafah, hari Jum'at adalah permata Allah untuk kita, 


sedangkan shalat wustha adalah shalat ashar. ( HR Imam Ath Thabraani dalam Al Kabir 
dari Abu Malik Al Asy'ariy & ) 5 


4 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib no 1152. 
5 Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 8200. 


maktabah abu asma andre 3 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


£ NG: 
| . 


LB Jah WR Ap NN Jas 


? 5 a 9 oz te) g da - - £ 
11. AU UL IU 1 3 20 Ope V | 
PNP: F: Tao 
Jd ru Uu 0-3 
Seutama utama doa adalah doa pada hari arafah, dan seutama utama yang diucapkan oleh 


diriku dan para nabi sebelumku adalah :“ #2 Vj dd“ (HR Imam Malik dari 
“Abdullah bin Kaariz rahimahullah ) $ 


A 2 2: - 2 Y - 2 3 3 » A Gin, CR , ae o A5 P 1 
2 Bp HSE Bl Say UE en pig NE HA OM 


AR , 2 o A S - 5 y - 2 Ps » # o reak Bi Ra o 
AJE Kie II ep IJE CI Jah UK nedal NE Kedai 
Kap PN JB Cl Jgn) 5 Se maid 


Semoga Allah merahmati orang yang memotong habis rambutnya ( ketika tahalul - pent ), 
bagaimana dengan yang memendekkan wahai Rasulullah ? “Semoga Allah merahmati 
orang yang memotong habis rambutnya, bagaimana dengan yang memendekkan wahai 
Rasulullah ? “Semoga Allah merahmati orang yang memotong habis rambutnya, 
bagaimana dengan yang memendekkan wahai Rasulullah ? “ dan orang yang 
memendekkan rambutnya. ( HR Imam Muslim dari Ibnu Umar -) 


SI BP Da ena P 2.9 o Ae KAN RTA Hi LA san 
Tiga golongan manusia yang berada didalam tanggungan Allah &: Laki laki yang keluar 


menuju masjid dari masjid masjid Allah , laki laki yang keluar untuk perang fisabillah dan 
seseorang yang keluar untuk haji. (HR Imam Abu Nw'aim dari Abu Hurairah & )' 


Keenan Men Ke elu Tn Dm KB ab 13 - : At 

14. cola co ylbrlo (Al aU Leg Casa ah call dk & Sl 
Ale 

Orang yang berperang dijalan Allah, haji dan umrah adalah delegasi Allah, apabila dia 


berdoa maka akan dikabulkan dan apabila meminta maka akan diberikan. ( HR Imam Ibnu 
Majah dari Ibnu Umar & )$ 


- Pa - PI AS Gb PA Ka PJ o- Ga 
Sungguh akan ada yang berhaji atau umrah ke Baitullah setelah keluarnya Ya'juj dan 
Ma'juj. ( HR Imam Al Bukhari dari Abu Sa'id Al Khudri & ) 


6 Mursal shahih, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 1102 
7 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 3051. 
8 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 3173 


maktabah abu asma andre 4 


16. 


17. 


19. 


20. 


21.0 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


AR ko- 8 - A9 £ 9 
Akan tetapi, sebaik baiknya - dan sesempurnya sempurnanya ( bagi wanita - pent ) 
adalah haji mabrur. ( HR Imam Al Bukhari dari “Aisyah & ) 


| | 


ON, Slgk3 OLS La pagi "Ing on As os ang ng dl Gala C 
Oa NK PP AN an Near 
Saka US Ls “ia an 
Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Islam menghapuskan yang sebelumnya, hijrah 


menghapuskan yang sebelumnya dan haji menghapuskan yang sebelumnya. ( HR Imam 
Muslim dari “Amr bin “Ash & ) 


30 — Lo 
2 ea Aa TN pak aura 
Allah 35 berfinmari 4 “ Sesungguhnya seorang hamba telah Aku berikan kesehatan 
badannya, Aku luaskan kehidupannya, telah lewat lima tahun dan tidak menuju kepada- 
Ku (melaksanakan haji) maka dia tertutupi dari rahmat (mahrum). “ ( HR Imam Ibnu 
Hibban dari Abu Sa'id Al Khudriy & )? 


Pe AR Abg dl kah 2 Ce pu 


Kala WA Aa pul abi 
Tidaklah seseorang bertalbiyah melainkan yang ada dikanan dan kirinyapun ikut 


bertalbiyah, baik berupa batu, pohon pohonan atau tanah sampai tepi bumi dari sini dan 
sananya. ( HR Imam At Tirmidzi dari Sahl bin Sa'ad &)10 


2 ea San MAN 
Hana JS Alor ml 


Haji adalah jihadnya orang yang lemah. ( HR Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah &) 1 


3, o 2? 
Jihadnya orang tua, anak kecil, orang lemak dan Wanita adalah haji dan umrah. ( HR Imam 
An Nasaa'i dari Abu Hurairah «: )12 


? Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no 1662. 
10 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib no 1134. 

11 Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 3171. 

12 Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib no 1100. 


maktabah abu asma andre 5 


22: 


23: 


24. 


253 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


all) ya ag 3 Apa ka Me oo Si Ian Sl 9 Jon Laiu 
Lc 2 sleust: Hy sll dle Jpn Jl an JB Kau 


ay kena AI og “ap he Y3 A3 Y3 eni IS DA 
Be ta 


Ketika seorang laki-laki melakukan wukuf di Arafah bersama Rasulullah #, tiba-tiba ia 
terjatuh dari untanya hingga lehernya patah ( dan meninggal seketika ). Kemudian 
disampaikanlah peristiwa itu kepada Nabi #, maka beliau pun bersabda: "Mandikanlah ia 
dengan air bercampur daun bidara. Lalu kafanilah dengan kedua helai kain ihramnya, 
janganlah kalian memakaikan wewangian padanya dan jangan pula menutupi kepalanya." 
"Karena Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah 
(menunaikan haji)." (Muttafagun “Alaihi dari Ibnu Abbas & ) 


SAN AB Se PU UI 


Sesungguhnya untukmu ( 'Aisyah ) 2ajidanga adalah sekadar rasa capekmu dan yang 
engkau nafkahkan. ( HR Imam Al Haakim dari “Aisyah « )13 


- 3 - 


2 Pera KA 2 5 St al LS Das Ll TP 


aa Hi 3 sd 

Siapa yang keluar untuk haji dan kemudian mati maka akan dicatat baginya ganjaran haji 
sampai hari kiamat, siapa yang keluar untuk umrah dan mati maka akan dicatat baginya 
pahala umrah sampai hari kiamat, dan siapa yang keluar untuk berperang dan mati maka 
akan dicatat baginya ganjaran perang sampai hari kiamat. ( HR Imam Ath Thabraani dalam 
Al Awsath dari Abu Hurairah - )14 


DN al AM jual 


Seutama utama haji adalah yang mengeraskan talbiyyah ( untuk laki laki - pent ) dan 
mengalirkan darah hewan kurban. ( HR Imam At Tirmidzi dari Abu Bakar Ash Shidig &: J5 


13 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 2160. 
14 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib no 1114. 
15 Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no 1101. 


maktabah abu asma andre 6 


hadits shahih seputar haji dan umrah 


Tulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan bantuan Maktabah Syamillah - adapun derajat 


atas penghukuman hadits maka saya percayakan kepada Syaikh Al Albani rahimahullah. 


Semoga Allah menerima amal saya dan amal kalian, mengampuni dosa dan kesalahan saya, 
orang tua, anak dan istri serta seluruh kaum muslimin - sesungguhnya Allah Maha Mampu 


untuk itu semua. 
Griya Fajar Madani C-6 Ciangsana 
Komplek TNI AL 


15 Dzulgadah 1437 H 
18 Agustus 2016 


Akhukun fillah 
Alfagir Abu Asma Andre 


SILAHKAN DISEBARKAN 


maktabah abu asma andre 7 


